PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 


SEKRETARIAT DAERAH 


Komplek Perkantoran Tanjung Agung 
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau 
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854 
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id 


SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN RENCANA AKSI 
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 
TAHUN 2023 


Kepada Yth. 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi 
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan 
Keuangan PANRB 

Di Tempat 


Yang bertanda tangan dibawah ini 


Nama : ASRAFLI, SH, MH 
NIP :19750125 199903 1 003 
Jabatan : Kepala Bagian Hukum 


Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 dengan ini kami 
menyatakan bahwa : 
1. Rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023 yang disampaikan 
pada Portal RB Nasional adalah benar dan sah 
2. Seluruh rencana aksi yang disampaikan akan dilaksanakan dengan baik dalam 
rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi 
3. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan 
keadaan sebenarnya, maka kami bersedia untuk melakukan klarifikasi atas 
rencana aksi yang sudah disampaikan 
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 


Siak Sri Indrapura, 18 Oktober 2023 


Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kab. Siak 


SASRAFLI, SH, MH 
Pembina 
NIP. 19750125 199903 1 003 


